Soal Sejarah Nasional dan Dunia 



www. SoalCPNS.com 







Soal Sejarah Nasional dan Dunia 


1. Salah satu isi dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah .... 

A. kibarkan sang merah putih di Irian Barat 

B. perhebat ketahanan revolusi Indonesia 

C. serang Belanda yang ada di Irian Jaya 

D. bantu perjuangan rakyat yang ada di Irian Barat 

E. bebaskan Irian Barat dari Jepang 

2. Arti penting Serangan Umum 1 Maret 1949 atas kota Yogyakarta bagi bangsa 
Indonesia adalah ... 

A. mengusir Belanda dari wilayah Yogyakarta 

B. merebut dan menduduki kota Yogyakarta 

C. membuktikan kepada dunia bahwa RI dan Yogyakarta masih ada 

D. mengalihkan perhatian Belanda di Jawa Tengah 

E. mengusir penjajahan Jepang di Yogyakarta 

3. Organisasi semi militer tugasnya membantu polisi yang dibentuk oleh jepang 
beranggotakan para pemuda berusia 23 sampai 35 tahun adalah... 

A. Seinendan 

B. Keibodan 

C. Heiho 

D. PETA 

E. Seikiren 

4. Pada tanggal 19 September 45 di Jakarta berlangsung rapat IKADA. Pada saat 
yang sama di Surabaya terjadi peristiwa ... 

A. Insiden Bendera 

B. Pertempura Surabaya 

C. Pertempuran lima hari 


www. SoalCPNS.com 



D. Puputan margarana 

E. Insiden Berdarah 

5. Orang Indonesia yang pertama kali diangkat menjadi Presiden pada de Javanese 
Bank adalah .... 

A. Mr. Ali Sastroamijoyo 

B. Mr. Soetikno Slamet 

C. Mr. Syafrudin Prawiranegara 

D. Mr. BUrhanuddin Harahap 

E. Mr. Soemantri 

6. Keputusan terpenting Konferensi Meja Bundar adalah ... 

A. status Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun 

B. pengakuan Belanda terhadap pembentukan BFO 

C. pengakuan dan kemerdekaan RIS oleh BElanda 

D. RI harus membayar segala kerugian perang yang dialami oleh Belanda 

E. RI harus menyerahkan Irian Barat kepada Belanda 

7. Sesudah penandatanganan perjanjian Renville, Belanda berupaya memecah belah 
Indonesia dengan cara ... 

A. menawan dan mengasingkan Sukarno-Hatta 

B. mengadu domba para pemimpin Indonesia 

C. membentuk negara-negara boneka 

D. merebut dan menduduki Yogyakarta 

E. menghasut para pemuda Indonesia 

8. Tujuan pemerintah Indonesia mengirimkan sukarelawan ke perbatasan Timor- 
Timor adalah ... 

A. menjaga arus pengungsian ke wilayah RI 

B. membantu partai yang prointegrasi dengan RI 


www. SoalCPNS.com 



C. memenuhi kewajiban sebagai anggota PBB 

D. mengambil alih kekuasaan Portugal di Timor 

E. membantu rakyat Timur-timur yang kelaparan 

9. Salah satu sebab Jennan Barat dan Jennan Timur bersatu adalah ... 

A. adanya perjanjian sepaham karena Jerman Barat kalah perang 

B. usainya perang dingin blok barat dan blok timur 

C. runtuhnya kekuasaan komunis di Rusia 

D. pisahnya Uni Soviet dengan Jennan Barat 

E. Jennan Timur kalah perang dalam perang dingin 

10. Raja-raja di Maluku menyambut baik kehadiran orang-orang Spanyol dengan 
alasan ... 

A. untuk mengimbangi orang Portugis dalam perdagangan 

B. orang Spanyol tidak menerapkan sistem monopoli 

C. bangsa Spanyol lebih bersahabat deripada bangsa Portugis 

D. orang Spanyol lebih toleran daripada orang Portugis 

E. orang Spanyol selalu mendukung penduduk Maluku 

11. Zaman yang sudah ada kehidupan, dimulai dengan adanya binatang kecil yang 
tidak bertulang belakang, jenis ikan, ampibi, dan reptile disebut zaman .... 

A. Zaman arkhaikum 

B. Zaman paleozoikum 

C. Zaman mesozoikum 

D. Zaman neozoikum 

E. Zaman mesolitikum 

12. Zaman yang ditandai dengan munculnya jenis reptil raksasa, seperti Dinosaurus 

(sepanjang 12 meter) dan Atlantasaurus (sepanjang 30 meter) adalah zaman. 

A. Mesozoikum 


www. SoalCPNS.com 




B. Neozoikum 

C. Kainozoikum 

D. Paleozoikum 

E. Arkhaikum 

13. Peti mayat yang terbuat dari dua batu yang ditangkupkan dan banyak ditemukan di 
Bali disebut .... 

A. Menhir 

B. Dolmen 

C. Sarkofagus 

D. Waruga 

E. Punden Berundak 

14. Kedatangan Bangsa Inggris di Indonesia di pimpin oleh ... 

A. Sir Henry Middleton 

B. F. Drake 

C. Thomas Cavendish 

D. Thomas Stamford Raffles 

E. Lord Minto 

15. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) bertabrakan dengan sebuah kapal 
selam tempur Uni Soviet, Victor Class pada tanggal .... 

A. 24 Maret 1948 

B. 24 Maret 1984 

C. 21 Maret 1988 

D. 21 Maret 1948 

E. 21 Maret 1984 

16. Tentara Nazi Jennan akhirnya berhasil menduduki Belanda setelah melakukan 
serangan besar-besaran tanggal... 


www. SoalCPNS.com 



A. 25 Mei tahun 1946 

B. 25 Mei tahun 1940 

C. 15 Mei tahun 1946 

D. 15 Mei tahun 1942 

E. 15 Mei tahun 1940 

17. Perang antara tentara Perancis dan Inggris untuk memperebutkan tanah jajahan di 
benua Amerika terjadi tanggal ... 

A. 17 Mei tahun 1766 

B. 27 Mei tahun 1756 

C. 27 Mei tahun 1765 

D. 17 Mei tahun 1756 

E. 17 Mei tahun 1765 

18. Penjara Alcatraz di Teluk San Francisco yang menjadi ikon penjara-penjara AS 
ditutup pada tanggal... 

A. 12 Maret 1936 

B. 12 Maret 1963 

C. 21 Maret 1936 

D. 21 Maret 1963 

E. 21 Maret 1969 

19. Perjanjian Tafna, yaitu perjanjian damai antara pemerintah Perancis dengan 
pemimpin bangsa Aljazair ditandatangani pada ... 

A. 17 Mei tahun 1873 

B. 7 Mei tahun 1837 

C. 17 Mei tahun 1837 

D. 27 Mei tahun 1873 

E. 27 Mei tahun 1837 


www. SoalCPNS.com 



20. Columbus memulai ekspedisinya ke Benua Amerika dengan menggunakan tiga 
kapal bernama Santa Maria, Pinta, dan Niya pada ... 

A. 3 Agustus 1490 

B. 30 Agustus 1492 

C. 3 Agustus 1429 

D. 3 Agustus 1492 

E. 30 Agustus 1492 

21. Perang hebat antara para gerilyawan yang tergabung ke dalam Organisasi 
Pembebasan Palestina (PLO) dengan tentara Zionis Israel terjadi pada .... 

A. 21 Maret 1998 

B. 11 Maret 1968 

C. 12 Maret 1968 

D. 21 Maret 1986 

E. 21 Maret 1968 

22. Setelah menjatuhkan korban tewas 9 juta orang, 29 juta orang cacat, dan 5 juta 
orang hilang, perang Duni I secara resmi berakhir tanggal... 

A. 11 November 1942 

B. 11 November 1922 

C. 14 November 1918 

D. 11 November 1918 

E. 11 November 1981 

23. Tokoh Filipina yang tidak ikut dalam revolusi damai (people power) adalah 

A. Benigno Aquino 

B. Qorazon Aquino 

C. Juan Porce E. Ville 

D. Fidel Ramos 

E. Don Juan 


www. SoalCPNS.com 



24. Deklarasi yang merupakan reevaluasi kedua terhadap deklarasi HAM dan telah 

disetujui oleh hampir semua negara (kira-kira 170) yang tergabung dalam PBB, termasuk 
Indonesia adalah. 

A. Declaration on The Rights to Peace (Deklarasi Bangsa atas Perdamaian 

B. Cairo Declaration on Human Rights in Islam 

C. Bangkok Declaration 

D. Vienna Declaration (Deklarasi Wina) 

E. African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter) 

25. Faktor-faktor yang mendorong orang-orang Eropa mengadakan penjelajahan samudra 
pada akhir abad ke 16 diantaranya adalah ... 

A. Ingin menjalin hubungan kerjasama yang menguntungkan dengan Negara-negara 
Timur 

B. Mencari daerah untuk tempat pemasaran hasil industry 

C. Tidak ingin kalah dalam mencari daerah jajahan sesama Negara-negara Eropa 

D. Untuk menyebar ajaran dan kebudayaan Islam 

E. Semangat Reconquesta, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam 
dimanapun yang dijumpainya. 

26. Cortez menduduki Mexico pada tahun 1519 dengan menaklukan suku Indian 
yaitu... 

A. Suku Aztec dan suku Maya 

B. Suku Indian dan suku Inca 

C. Suku Aborigin dan Suku bangsa Arya 

D. Suku Mongol dan Suku Afrika 

E. Suku bangsa Dravida dan Suku Aztec 


www. SoalCPNS.com 




27. Secara kronologis serangan Jepang di Indonesia terjadi di Tarakan, yaitu pada 
tanggal.... 

A. 10 Januari 1942 

B. 15 Februari 1941 

C. 5 Maret 1942 

D. 8 Desember 1941 

E. 7 Maret 1942 


28. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, maka Jepang membentuk organisasi- 
organisasi. Berikut adalah organisasi yang dimaksud, kecuali... 

A. Gerakan 3A 

B. Pusat Tenaga Rakyat (Putera) 

C. Pembelah Tanah Air (PETA) 

D. Heiho 

E. Angkatan Bersenjata RI 

29. Tahun 1908, organisasi-organisasi modern di Indonesia mulai berdiri dan 
berkembang, berikut ini adalah organisasi yang pertama kali terbentuk yaitu... 

A. Indische Partij 

B. Partai Nasional Indonesia (PNI) 

C. Budi Utomo 

D. Sarekat Islam 

E. Partai Indonesia Raya (Parindra) 

30. Munculnya permufakatan perhimpunan politik kebangsaan Indonesia (PPPKI) 
merupakan akibat dari gagalnya gerakan PKI dalam menumbangkan kekuasaan 
pemerintah kolonial Belanda. Tokoh yang mempelopori terbentuknya PPPKI adalah... 


www. SoalCPNS.com 



A. Muh. Husni Tamrin 

B. Otto Subrata 

C. HOS Cokroaminoto 

D. Suwardi Suryaningrat 

E. Ir. Soekarno 

31. Pada masa pemerintahan orde lama, sistem pemerintahan di Indonesia adalah .... 

A. demokrasi liberal 

B. demokrasi parlementer 

C. demokrasi rakyat 

D. demokrasi terpimpin 

E. presidensial 

32. Pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup terdapat dalam 
ketetapan MPR nomor ... 

A. MPRSRINo. EMPRS/1966 

B. MPRS RI No. II/MPRS/1966 

C. MPRS RI No. III/MPRS/1966 

D. MPRS RI No. IV/MPRS/1966 

E. MPRS RI No. V/MPRS/1966 

33. Ciri - ciri sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut kecuali ... 

A. Presiden adaah kepala negara sekaligus adalah kepala pemerintahan 

B. Presiden berwenang menyusun kabinet 

C. Menteri menjadi anggota parelemen 

D. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden 

E. Masa jabatan menteri sangat bergantung pada pemilu rakyat 

34. Perdana Menteri Koyso memberikan janji kepada Indonesia akan menghadiahkan 
kemerdekaan pada tanggal... 


www. SoalCPNS.com 



A. 17 September 1944 

B. 7 September 1945 

C. 27 September 1944 

D. 17 September 1945 

E. 7 September 1944 

35. Tempat penyusunan konsep teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diadakan di 
rumah ... 

A. Sukarni 

B. Laksamana Tadashi Maeda 

C. Sayuti Melik 

D. Syahrudin 

E. Soewirjo 

36. Nama “Piagam Jakarta” dari hasil rumusan Panitia KEcil dalam siding BPUPKI 
dicetuskan oleh .... 

A. Ir. Soekarno 

B. Muh. Hatta 

C. K.H. Wakhid HAsyim 

D. Ahmad Subardjo 

E. Mr. Muhammad Yamin 

37. Pernyataan Timor-timor ke dalam Negara Kesatuan RI dan pembentukan Provinsi 
Daerah Tingkat I Timor-timor tertuang dalam Undang-undang .... 

A. no. 4 Tahun 1974 

B. no. 5 Tahun 1975 

C. no. 7 Tahun 1976 

D. no. 25 tahun 1992 

E. no. 27 Tahun 1967 


www. SoalCPNS.com 



38. Sejak permulaan abad masehi telah terjalin hubungan dagang antar India dan 
Indonesia. Hal ini disebabkan .... 


A. adanya persamaan kebudayaan kedua negara 

B. letak Indonesia pada jalur perdangan dunia 

C. pedagang india selalu singgah di Indonesia 

D. kedua negara sering tukar menukar barang 

E. Indonesia mempunyai hutang pada India 

39. Masuknya pengaruh Hindu pertama kali dibuktikakn dengan adanya penemuan 
prasasti dari kerajaan.... 

A. Kutai 

B. Sriwijaya 

C. Tarumanegara 

D. Mataram Hindu 

E. Majapahit 

40. Dibawah ini yang merupakan Isi dari Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) adalah... 

A. Mendobrak kemacetan perekonomian 

B. Memakmurkan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

C. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya 

D. Debirokratisasi agar tidak terjadi anarki 

E. Menghapuskan aturan yang berbelit-belit 

41. Politik Indonesia yang hanya mengejar kemegahan di tengah pergaulan bangsa 
disebut.... 

A. bebas aktif 

B. NEFO 

C. Mercusuar 

D. Konfrontasi 

E. Adu domba 


www. SoalCPNS.com 



42. Pemilihan Umum pertama bagi bangsa Indonesia berhasil dilaksanakan pada 
masa pemerintahan kabinet.... 

A. Syahrir 

B. Amir Syarifudin 

C. Ah Sastroamijoyo 

D. Burhanudin Harahap 

E. Djuanda 

43. Alasan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 karena ... 

A. Tidak membawa suara rakyat 

B. DPR tidak setuju dengna suara Demokrasi Terpimpin 

C. DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah 

D. DPR tidak setuju dengan manifesto politik 

E. DPR tidak setuju dengn presiden 

44. Pembentukan DPR-GR menurut PenPres No. 3 tahun 1960 didasarkan pada ... 

A. kekuatan partai politik 

B. kesanggupan bekerjasama dengan pemerintah 

C. perwakilan dari semua golongan 

D. hasil pemilu tahun 1955 

E. keputusan DPR 

45. Indonesia membagi dua kekuatan dunia menjadi Nefo dan Oldefo. Politik yang 
demikian disebut politik ... 

A. Konfrontasi 

B. Mercusuar 

C. Bebas aktif 

D. Balance of power 

E. Balance of freedom 


www. SoalCPNS.com 



46. Panglima Tentara Keenam Belas Jepang di Jawa yang melantik BPUPKI tanggal 28 
Mei 1945 adalah .... 

A. Letnan Jenderal Kumakici Harada 

B. Iti Bangase 

C. Letnan Jendral Kurachi Ichigawa 

D. Jendral Konichiwa 

E. Ince Bungase 

47. Pelaksanaan UUDS 1950 tidak berjalan baik, bahkan menimbulkan kekacauan di 
berbagai bidang politik sebagai berikut, kecuali .... 

A. banyak partai politik yang garis politiknya berbeda-beda 

B. munculnya banyak partai politik 

C. sering terjadi pergantian kabinet. 

D. badan konstituante yang diharapkan dapat membawa stabilitas politik ternyata 
mengalami kegagalan 

E. stabilitas politik dapat tercapai 

48. Perkembangan konstitusi Indonesia terjadi dalam empat tahap, yaitu kecuali.... 

A. Konstitusi UUD 1945 

B. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS 1949), 

C. Konstitusi Republik Indonesia Bersatu 

D. Konstitusi UUDS 1950 

E. Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945 (amandemen) 

49. Dalam upaya menguasai bangsa Indonesia, kaum penjajah menerapkan politik 
Devide et Impera yang artinya ... 

A. menguasai terlebih dahulu pemimpin bangsa 

B. merayu agar rakyat simpatik kepada penjajah 

C. menghilangkan kepercayaan rakyat kepada pemimpin 


www. SoalCPNS.com 



D. memecah belah kemudian menguasai 

E. menghasut rakyat agar melawan pada pemimpin 

50. Pengaruh unsur Hindu-Budha dalam bidang politik di Indonesia dapat dilihat dari 
sistem .... 

A. kasta 

B. pemerintahan 

C. kemasyarakatan 

D. oraganisasi politik 

E. partai-partai 

51. Presiden Sukarno memerintahkan pembentukan Pemerintahan Darurat Sipil 
Indonesia tahun 1949 kepada ... 

A. Syafrudin Prawironegoro 

B. Amalae Agung Gde Agung 

C. Drs. Muhammad Hatta 

D. Mr. Muhammad Yamin 

E. Mr. Soebardjo 

52. Zaman sebelum manusia mengenal tulisan disebut zaman .... 

A. tersier 

B. kwartier 

C. aksara 

D. nireka 

E. primer 

53. Zaman praaksara dimulai sejak ... 

A. timbulnya kebudayaan 

B. adanya manusia di bumi 


www. SoalCPNS.com 



C. diciptakan alam semesta 

D. manusia mengenal tulisan 

E. manusia bisa menulis 

54. Untuk mengetahui zaman praaksara dipergunakan dua sumber yaitu .... 

A. menhir dan fosil 

B. fosil dan artefak 

C. artefak dan batu 

D. fosil dan sarkofagus 

E. artefak dan menhir 

55. Di bawah ini merupakan peninggian masa bercocok tanam .... 

A. Kapak perimbas dan kapak genggam 

B. kapak perunggu dan bejana perunggu 

C. kapak persegi dan kapak lonjong 

D. kapak corong dan kapak sepatu 

E. kapak lonjong dan kapak perunggu 

56. Kapak persegi ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia karena ... 

A. semua orang bisa membuat 

B. merupakan barang dagangan 

C. dipakai untuk mengolah alam 

D. corak kehidupannya nomaden 

E. mengalami persebaran yang pesat 

57. Bangunan megalithikum di Indonesia pada umumnya digunakan untuk . 

A. penghormatan roh nenek moyang 

B. lambang kebesaran dan kesuburan 

C. tempat meletakkan sesaji 

D. pelindung dari roh jahat 


www. SoalCPNS.com 



E. tempat menyimpan bahan makanan 

58. Pengibar bendera merah putih saat pembentukan BPUPKI adalah ... 

A. Latif Hendraningrat 

B. A.G. Pringgodigdo 

C. Toyohito Masuda 

D. Ichibangase 

E. Chain 

59. Ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal terjadi karena ... 

A. adanya ancaman-ancaman dari negara impralis 

B. belum berhasil dibentuk UUD yang sah 

C. adanya pemberontakanpemberontakan di dalam negeri 

D. adanya partai oposisi yang saling menjatuhkan partai yang berkuasa 

E. pemerintah tidak sanggup menjalankan tugasnya 

60. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah RI dalam rangka pembebasan Irian Barat 
adalah ... 

A. mendirikan negara boneka 

B. mengumumkan Trikora 

C. mendirikan negara Papua 

D. mengadakan penentuan pendapat rakyat 

E. mengawasi pergerakan penjajah 

61. Liberti adalah salah satu semboyan atau cita-cita revolusi Perancis yang pada 
dasarnya memperjuangkan ... 

A. persamaan hak untuk semua 

B. kebebasan dan kemerdekaan 

C. persaudaraan sesama warga 

D. kekuasaan raja yang mutlak 


www. SoalCPNS.com 



E. kedaulatan rakyat 

62. Salah satu peranan pers dalam pergerakan nasional adalah .... 

A. menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan 

B. menyerap dan menyimpan cita-cita bangsa 

C. memantau pembangunan kemerdekaan bangsa 

D. mendukung terciptanya stabilitas nasional 

E. mengabadikan perjuangan bangsa 

63. Kampanye pemilu disebut juga pesta demokrasi sebab dalam kampanye setiap 
peserta pemilu bertujuan mencari pendukung dengan jalan ... 

A. melakukan pemasangan tanda gambar tertentu 

B. menggerakkan massa dengan pawai keliling 

C. mengadakan pesta untuk menarik massa 

D. menyampaikan program yang akan dilaksanakan 

E. mengadakan pesta untuk para peserta pawai 

64. Komandan RPKAD yang berhasil merebut kantor RR.I pusat dan kantor besar 
Telkom dari pasukan G 30 S/PKI adalah .... 

A. Mayjen M. Yusuf 

B. Mayjen Suharto 

C. Kolonel Sarwo Edi Wibowo 

D. Jendral A.H. Nasution 

E. Muh. Yamin 

65. Tindakan pemerintah di bidang politik setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 
1959 adalah .... 

A. membubarkan beberapa parpol 

B. membentuk badan MPRS dan DPAS 

C. presiden memegang seluruh kekuasaan negara 


www. SoalCPNS.com 



D. kedudukan MPR berada di bawah presiden 

E. kedudukan MPR dan DPR adalah sama 

66. Samudra Pasai mengalami zaman keemasan pada masa pemerintahan .... 

A. Sultan Malik al Saleh 

B. Sultan Malik al Tahir I 

C. Sultan Malik al Tahir II 

D. Sultan Mansyur Syah 

E. Sultan Trenggono 

67. Hasil Seminar Sejarah Islam di Medan (1963) dan telah dikukuhkan dalam 
Seminar Sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978 menyimpulkan bahwa Kerajaan Islam 
pertama di Indonesia adalah .... 

A. Kerajaan Perlak 

B. Kerajaan Samudra Pasai 

C. Kerajaan Malaka 

D. Kerajaan Demak 

E. Kerajaan Aceh 

68. Sumber-sumber sejarah mengenai masuknya pengaruh Islam di Indonesia berasal 
dari hal-hal di bawah ini kecuali .... 

A. Keterangan dari Marcopolo tahun 1292 yang menyebutkan telah ada kerajaan 
Islam di Samudra Pasai. 

B. Berita dari Ibnu Battuta pedagang Arab, pada tahun 1345 yang mengunjungi 
Kerajaan Islam Samudera Pasai. 

C. Berita musafir Islam Cina, Ma-Huan bersama Laksamana Che-Ho tahun 1494 
mengunjungi masyarakat perkampungan muslim di Gresik. 

D. Ditemukannya makam batu nisan seorang muslimah bernama Fatimah binti 
Maimun di Leran Gresik. 

E. Ditemukannya makam para wali songo di beberapa daerah dan wilayah kerajaan. 


www. SoalCPNS.com 



69. Pada tahun 1492, Columbus berlayar menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai di 
kepulauan Bahama yang sekarang bernama .... 

A. San Salvador 

B. Kepulauan Karibia 

C. Honduras 

D. Puerto Rico 

E. Jamaica 

70. Orang yang ditugaskan oleh Raja Spanyol, Charles V untuk berlayar 
mengikuti jejak Columbus melalui ujung Benua Amerika bagian Selatan adalah .... 

A. Juan Sebastian del Cano 

B. Marcopollo 

C. Ferdinand Magelhaens 

D. Comelis de Houtman 

E. Jan Pieterzoon Coen 

71. Setelah pemerintahan Amengkurat II, kerajaan Mataram bertambah suram dan tahun 
1755 kerajaan Mataram terbagi menjadi dua,yaitu daerah Kesultanan Yogyakarta dan 
daerah Kesuhunan Surakarta. Kerajaan tersebut terbagi menjadi dua berdasarkan 
perjanjian.... 

A. Perjanjian Giyanti 

B. Perjanjian Bongayya 

C. Perjanjian Saragosa 

D. Perjanjian Linggarjati 

E. Perjanjian Renville 

72. Upaya penguasaan Aceh oleh Belanda menyebabkan timbulnya korban jiwa yang 
cukup besar dan biaya yang tinggi bagi Belanda. Untuk dapat menguasai Aceh Belanda 


www. SoalCPNS.com 



meminta nasihat seorang ahli agama Islam yang fotonya tercantum di samping ini, 
yaitu .... 

A. Snouck Hurgronje 

B. Johanes Benedictus van Heutsz 

C. Conrad Theodore van Deventer 

D. E.F.E Douwes Dekker 

E. Wahidin Soedirohusodo 

73. Pada masa kependudukan Jepang, posisi golongan Islam lebih longgar dalam 
kegiatannya dari pada masa kolonial Belanda yang banyak batasannya. Hal ini 
disebabkan oleh .... 

A. penduduk Indonesia yang mayoritas Islam 

B. masyarakat Islam Indonesia yang bersikap anti Barat 

C. anggota tentara pambantu Jepang terutama PETA berasal dari pemuda Islam 

D. shintoisme dipandang sejalan dengan ajaran agama Islam 

E. keberadaan Islam tidak mengganggu aktivitas kependudukan Jepang 

74. Perang yang dilancarkan Jepang pada 7 Desember 1941 didasarkan atas doktrin 
Hakko Ichiu yang dibangun dengan pandangan .... 

A. Persediaan sumber daya alam Jepang tidak mencukupi kebutuhan industri Jepang 

B. Jepang patut menjadi pemimpin bangsa-bangsa Asia oleh karena keunggulannya di 
bidang militer dan asal-usul bangsanya 

C. Bangsa-bangsa Asia perlu diperintah sebuah imperium dengan Jepang sebagai 
pemimpinnya. 

D. Kemenangan Jepang melawan annada laut Rusia dalam perang Rusia-Jepang 

E. Membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. 

75. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang tidak adil serta keresahan akan 
meluasnya pengaruh PKI pasca pemilu 1955 merupakan hal yang melatarbelakangi 
munculnya gerakan .... 


www. SoalCPNS.com 



A. APRA dan RMS 

B. RMS dan Permesta 

C. Pennesta dan PRRI 

D. Di Aceh, di Jawa barat dan PRRI 

E. Di Jawa Tengah, APRA, dan di Kalimantan Selatan 

76. Jenis manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois tahun 1889 di Trinil Jawa 
Timur yaitu... 

A. Megantropus Paleojavanicus 

B. Homo wajakensis 

C. Pithecanthropus erectus 

D. Pithecanthropus soloensis 

E. Homo sapien 

77. Ciri utama dari kehidupan manusia prasejarah pada masa berburu dan mengumpulkan 
makanan adalah .... 

A. Hidup berpindah-pindah 

B. Hidup dalam kelompok kecil 

C. Berdiam dekat sumber air 

D. Memelihara binatang ternak 

E. Membuat rumah panggung 

78. Apabila kita membaca kisah sejarah, kita akan .... 

A. sugesti terhadap bangsa kita 

B. berambisi berbuat 

C. simpati terhadap perjuangan bangsa 

D. mendapat inspirasi 

E. empati terhadap persoalan nasional 


www. SoalCPNS.com 



79. Sejarah lisan adalah .... 

A. berita dari tokoh daerah yang dimuat dalam sejarah 

B. sejarah yang tidak tertulis dalam buku 

C. sejarah yang terbentuk dari cerita tokoh sejarah pada masa silam 

D. penulisan sejarah dengan wawancara para pelaku atau saksi peristiwa 

E. sejarah dari cerita zaman ke zaman berikut generasinya 

80. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki objek, yakni.... 

A. bekas-bekas kerajaan tua 

B. peninggalan kuno 

C. kejadian pada masa lalu 

D. fosil-fosil menusia purba di Nusantara 

E. alat peninggalan purbakala 

81. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan, tidak kurang dan tidak lebih. Hal ini 
dikemukakan oleh .... 

A. Berry 

B. York Powell 

C. Spenser 

D. Comte 

E. Dithley 

82. Istilah dari bahasa Arab yang mengartikan bahwa suatu sejarah berpangkal dari satu 
akar lalu berkembang dan bercabang-cabang menjadi banyak. Istilah tersebut adalah 

A. Syajaratun 

B. Syaroatin 

C. Syajarakum 

D. Syaroatun 

E. Syajaratin 


www. SoalCPNS.com 



83. Belajar sejarah adalah belajar masa lampau, yang dipelajari pada masa kini untuk 
masa yang akan datang sehingga dengan belajar sejarah orang akan .... 

A. menjadi bijaksana 

B. menjadi jujur 

C. menjadi lebih beretika 

D. menjadi senang dan bergembira 

E. lebih memajukan bangsanya 

84. Salah satu wujud akulturasi budaya Buddha dengan budaya Indonesia tampak pada 
bangunan candi Borobudur yang merupakan akulturasi antara stupa dengan .... 

A. punden berundak 

B. tugu pemujaan nenek moyang 

C. bentuk bunga teratai raksasa 

D. seni patung dan relief Indonesia 

E. kisah hidup Sidharta Gautama 

85. Kitab Ramayana disusun di India pada zaman Wiracarita oleh .... 

A. Sidharta Gautama 

B. Wiyasa 

C. Walmiki 

D. Sudhodana 

E. Chandra Gupta Maurya 

86. Berikut ini adalah beberapa fungsi candi pada zaman kerajaan Hindu Buddha, 
kecuali.... 

A. menyimpan abu j enazah 

B. tempat pemujaan 

C. pusat aktivitas para biksu 

D. simbol kebesaran raja 

E. tempat rekreasi keluarga raja 


www. SoalCPNS.com 



87. Rekaman tertulis tertua yang menunjukkan tradisi sejarah pada masyarakat yang 
sudah mengenal tulisan ditemukan di daerah .... 

A. Bogor 

B. Gunung Padang 

C. Cilincing 

D. Kutai 

E. Palas Pasemah 

88. Perlawanan Banten terhadap Belanda semakin meningkat pada tahun 1651 di bawah 
pimpinan 

A. Hasanuddin 

B. Sultan Ageng Tirtayasa 

C. Sultan Agung 

D. Sultan Hairun 

E. Sultan Iskandar Muda 

89. F.D.K. Bosch menyebutkan peranan bangsa Indonesia dalam penyebaran dan 
pengembangan agama Hindu-Buddha. Pendapatnya itu dikenal dengan teori.... 

A. sudra 

B. waisya 

C. kesatria 

D. Brahmana 

E. arus balik 

90. Salah satu kota di India Selatan yang banyak memengaruhi gaya pembuatan arca 
Buddha di Indonesia adalah .... 

A. Amarawati 

B. Gandhara 

C. Punjab 


www. SoalCPNS.com 



D. Amritsar 

E. Colamandala 

91. Kepercayaan Indonesia dalam hal animisme berakulturasi dengan budaya Hindu- 
Buddha dalam bentuk 

A. seni pahat atau relief 

B. seni sastra 

C. seni arca atau patung 

D. seni tari 

E. seni musik 

92. Pada tahun 672 Masehi ada Seorang pendeta Cina yang sering datang ke Sriwijaya 
bernama . . . 

A. I-Tsing 

B. Fa Hsien 

C. Sung 

D. Tang 

E. Sakyakirti 

93. Perpaduan antara kebudayaan Hindu dengan Islam dalam seni rupa terlihat pada 

A. ukiran huruf Arab pada bangunan masjid 

B. lukisan-lukisan para wali atau tokoh Islam 

C. pematungan beberapa hewan dan tumbuhan 

D. pembuatan kaligrafi yang mirip makhluk hidup 

E. teknik pewarnaan yang didominasi warna hijau 

94. Malaka menjadi pusat pertumbuhan agama Islam di Nusantara karena .... 

A. para pedagang Arab dan Gujarat yang singgah di Selat Malaka menyiarkan agama 
Islam 


www. SoalCPNS.com 



B. Malaka sejak dahulu sudah menjadi pusat pengembangan agama Islam di Asia 
Tenggara 

C. banyak orang Indonesia yang berkunjung ke Malaka untuk belajar tentang agama 
Islam 

D. para pedagang Arab dan Gujarat sambil berdagang mendirikan masjid di Malaka 

E. Malaka merupakan kota suci umat Islam 

95. Nama-nama bulan dalam kalender Islam yang digunakan dalam kalender Jawa 
adalah .... 

A. Safar, Rabi’ul-Awal, dan Jumadilakir 

B. Rabi'ul-Akhir, Bakda Mulud, dan Safar 

C. Rajab, Besar, dan Jumadi’l-Awal 

D. Safar, Rajab, dan Shawal 

E. Jumadi’I-Akhir, Bakda Mulud, dan Rajab 

96. Perhatikan beberapa kesatuan wilayah berikut ini! 

1) Ternate, Obi, dan Bacan 

2) Seram dan Ambon 

3) Tidore, Makayan, dan Ternate 

4) Jailolo, Kepulauan Halmahera, dan Obi 

5) Bacan, Seram, dan Jailolo 

Wilayah yang termasuk persekutuan Ulilima adalah . . . 

A. 1) dan 2) 

B. 1) dan 3) 

C. 1) dan 5) 

D. 3) dan 4) 

E. 4) dan 5) 

97. Dalam kehidupan budaya, Kerajaan Samudera Pasai mendapat banyak pengaruh 
budaya dari Gujarat. Hal ini terbukti dan.... 


www. SoalCPNS.com 



A. nisan makani Malik as-Saleh 

B. perkawinan Sultan Malik as-Saleh dengan Putri Langgang Sari 

C. Marah Silu yang bergelar Sultan Malik as-Saleh 

D. Dinasti Mamaluk menganut Syiah 

E. lbnu Batutah pemah singgah di Samudera Pasai 

98. Karya sastra Indonesia yang terpengaruh ke-budayaan Hindu adalah Arjunawiwaha 
karya 

A. Mpu Kanwa 

B. MpuDhannaja 

C. Mpu Sedah 

D. Mpu Panuluh 

E. Mpu Tantular 

99. Kaum humanis dan kaum liberal mengusulkan kepada pemerintah Kerajaan Belanda 
untuk melaksanakan hal-hal yang dapat membantu kehidupan rakyat Indonesia, seperti 
membangun irigasi, menyelenggarakan imigrasi dan menyelenggarakan edukasi. Ketiga 
hal tersebut dikenal dengan sebutan... 

A. Trilogi Van Deventer 

B. Trilogi Wishes 

C. Trilogi Demand 

D. Trilogi Intention 

E. Trilogi Plan for the future 

100. Penduduk di Kepulauan Nusantara memiliki potensi yang sangat besar didalam 
perdagangan hasil industrinya, karena pada masa itu jumlah penduduk Indonesia 
merupakan yang terbesar di Asia Tenggara, pendapat tersebut dituliskan oleh... 

A. J.R. Logan 

B. Adolf Bastian 

C. Earl G. Windsor 


www. SoalCPNS.com 



D. Van volenhoven 

E. Snouck Hurgronje 

101. Munculnya peristiwa Rengasdengklok menjelang dilaksanakannya Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia adalah sebagai akibat adanya . . . 

A. Perbedaan pendapat antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Belanda. 

B. Perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda Indonesia. 

C. Gerakan rakyat Indonesia menentang pemerintahan pendudukan Jepang. 

D. Keinginan pasukan Belanda untuk menguasai wilayah Indonesia. 

E. Keinginan pasukan Sekutu menduduki wilayah Indonesia. 

102. Tujuan Komite Aksi Menteng 31 menggerakkan aksi massa pada suatu rapat raksasa 
di Lapangan Ikada adalah . . . 

A. Menunjukkan kekuatan rakyat untuk memperjuangkan dan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. 

B. Agar para pemimpin bangsa Indonesia dapat berbicara langsung dengan rakyat 
Indonesia. 

C. Mempersatukan seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk mengusir kaum penjajah. 

D. Menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu memperjuangkan kemerdekaannya 
sendiri. 

E. Menghindarkan terjadinya perselisihan paham atau pendapat di antara para pejuang 
bangsa Indonesia. 

103. Tujuan para pemuda membawa golongan tua yaitu Soekarno-Hatta ke 
Rengasdengklok adalah . . 

A. Mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 

B. Agar Soekarno-Hatta memimpin perjuangan bangsa Indonesia. 

C. Menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. 

D. Menyusun strategi perjuangan menghadapi pasukan dan pendudukan Jepang. 


www. SoalCPNS.com 



E. Membebaskan Soekamo-Hatta dari tawanan pemerintah penduduk Jepang. 

104. Tujuan awal pasukan Inggris mendarat di Surabaya adalah untuk . . . 

A. Menduduki daerah-daerah di Jawa Timur 

B. Mempersempit ruang gerak dan wilayah kekuasaan RI 

C. Membebaskan para pasukan Belanda yang ditawan pasukan Jepang. 

D. Membantu Indonesia di dalam menghadapi kekuatan pasukan Belanda. 

E. Melindungi Indonesia dari perluasan kekuasaan bangsa-bangsa Barat lainnya. 

105. Hal-hal yang ditolak oleh pemerintah Indonesia dalam setiap perundingan adalah . 

A. Keinginan Belanda berkuasa atas wilayah Indonesia. 

B. Bentuk Negara federal yang dipandang tidak sesuai dengan rakyat Indonesia. 

C. Pemhentu kk an parlemen di pusat pemerintahan Belanda di Indonesia. 

D. Bantuan yang ingin diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda kepada Indonesia. 

E. Bekerja sama dalam bidang perdagangan. 

106. Tujuan utama pemerintah colonial Belanda melaksanakan Agresi Militer yang 
pertama adalah . . 

A. Menghancurkan kekuatan pemerintah RI. 

B. Kembali ingin berkuasa atas wilayah Indonesia. 

C. Melindungi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. 

D. Berupaya untuk meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia. 

E. Melindungi Indonesia dari perluasan kekuasaan bangsa-bangsa Barat lainnya. 

107. Alas an pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera 
adalah .... 

A. Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta dikuasai oleh Belanda. 

B. Untuk menghindari hancurnya Negara RI. 

C. Karena para pemimpin bangsa Indonesia ditangkap Belanda. 

D. Untuk memperoleh bantuan luar negeri. 


www. SoalCPNS.com 



E. Untuk mempermudah pengawasan pemerintah RI. 


108. Maklumat Pemerintah No.X tanggal 3 November 1945 berisi tentang 
pembentukkan . . . 

A. Komite Nasional Indonesia. 

B. Partai Nasional Indonesia 

C. Lembaga DPR 

D. Partai-partai Politik 

E. Undang-undang kepartaian. 

109. Setelah kembali ke bentuk NKRI, cabinet pertama yang memerintah adalah Kabinet 
Natsir dengan program pokoknya adalah sebagai berikut, kecuali. . . 

A. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 

B. Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan. 

C. Menyederhanakan organisasi Angkatan Perang. 

D. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan. 

E. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. 

110. Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Amerika Serikat pada masa 
Kabinet Sukiman dianggap merugikan politik luar negeri Indonesia karena . . . 

A. Indonesia lebih memperhatikan kepentingan Amerika Serikat. 

B. Indonesia dipaksa mengakui kedaulatan Amerika Serikat. 

C. Indonesia harus meninggalkan hubungan dengan Blok Timur. 

D. Ekonomi Indonesia kurang stabil. 

E. Kabinet Sukiman ingin memasukkan Indonesia ke Blok Barat. 

111. Dari segi politik, Soekarno menjalankan demokrasi terpimpinnya dengan semangat 
Nasakom. Nasakom merupakan bentuk singkatan dari... 

A. Nasionalisme, Anarkis, Komutatif 

B. Nasionalis, Agama, Komunis 


www. SoalCPNS.com 



C. Narsisme, Asosiasi, Komunitas 

D. Nasional, Atheis, Komunis 

E. Nasionalisme, Atheis, Komunity 

112. Berikut ini bukan merupakan pengertian dari 30 S/PKI, kecuali... 

A. Gerakan penghianatan yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan serta 
mengganti dasar Negara yang sah dengan ideology komunis. 

B. Suatu bentuk pemberontakan yang nantinya akan memberikan manfaat bagi bangsa 
Indonesia. 

C. Gerakan yang dilakukan oleh penganut paham komunis yang bertujuan untuk 
memajukan bangsa Indonesia 

D. Gerakan serempak oleh para komunisme yang dilakukan atas dasar keinginan untuk 
menguasai Indonesia 

E. Gerakan yang dilakukan untuk memecah belah keutuhan NKRI dengan cara anarkis 
tetapi ada itikad baiknya. 

113. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh PKI untuk melaksanakan 
pemberontakannya, kecuali... 

A. Sabotase, aksi sepihak, dan aksi terror 

B. Agitasi dan propaganda 

C. Isu “Dewan Jendral”, Mei 1965 

D. Isu ”Dokumen Gilchrist” 

E. Penipuan dan Penyelewengan dana 

114. Dibawah ini yang merupakan Isi dari Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) adalah... 

A. Mendobrak kemacetan perekonomian 

B. Memakmurkan rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

C. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya 

D. Debirokratisasi agar tidak terjadi anarki 

E. Menghapuskan aturan yang berbelit-belit 


www. SoalCPNS.com 



115. Yang menjadi ketua PKI adalah... 

A. Ir. Surachman 

B. D .N. Aidit 

C. Kamaruzaman 

D. Kolonel Katamso 

E. Mayor Mulyono 

116. Dalam sistem kasta masyarakat Hindu, kaum pembantu rumah tangga digolongkan 
ke dalam kasta .... 

A. paria 

B. sudra 

C. brahmana 

D. waisya 

E. Ksatria 

117. Candi di Jawa Tengah yang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai peninggalan 
Dinasti Syailendra yang Buddha adalah Candi .... 

A. Roro Jonggrang 

B. Kalasan 

C. Singosari 

D. Prambanan 

E. Kidal 

118. Berikut ini yang tidak termasuk tempat berkembangannya pusat-pusat kerajan 
bercorak Hindu-Buddha di Indonesia adalah .... 

A. Sulawesi 

B. Kalimantan 

C. Jawa 

D. Bali 


www. SoalCPNS.com 



E. Sumatera 


119. Prasasti yang menyatakan kutukan dan hukuman bagi rakyat yang melakukan 
kejahatan dan tidak taat pada perintah raja adalah ... 

A. kota kapur 

B. Telaga Batu 

C. kedukan bukit 

D. nalanda 

E. canggal 

120. Mataram Kuno dapat disatukan kembali dari perpecahan antara Wangsa Syailendra 
dan Sanjaya oleh raja yang bernama .... 

A. Sanjaya 

B. Dyah Balitung 

C. Raka i Pikatan 

D. Raka i Panangkaran 

E. Balaputeradewa 

121. Kisah hidup Airlangga kemudian dituturkan dalam Kitab Arjuna Wiwaha karya. 

A. Mpu kanwa 

B. Mpu prapanca 

C. Mpu tantular 

D. Mpu sindok 

E. Mpu Sedah 

122. Ilmuwan yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung datang dari 

Gujarat adalah. 

A. Hoesain Djajadiningrat 

B. HAMKA 

C. J.P. Moquetta 


www. SoalCPNS.com 





D. J. Pijnapel 

E. Sumanto Al-Qurtuby 

123. Latar belakang yang mendasari lahirnya Teori Cina tentang persebaran Islam di 
Indonesia yang masuk akal adalah .... 

A. Pedagang Cina telah berhubungan dengan pedangan Indonesia 

B. Pengaruh Islam lebih dahulu mencapai daratan Cina ketimbang ke Indonesia 

C. sejak masa Hindu-Buddha, para pedagang Cina yang berdagang ke Indonesia 
nmayoritas muslim 

D. para pedagang Cina lebih loyal terhadap penguasa pribumi Indonesia daripada 
pedagang asing lainnya 

E. banyak ditemukannya komunitas muslim di kota-pelabuhan di Sumatera dan Jawa 
sejak abad ke-14 

124. Karya sastra yang menceritakan riwayat Sultan Malik As-Shaleh adalah .... 

A. Hikayat Aceh 

B. Hikayat Raja-Raja Pasai 

C. Hikayat Melayu 

D. Sajarah Banten 

E. e. Bustan al Salatin 

125. Kerajaan ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan raja. 

A. Sultan Khairun 

B. Sultan Baabullah 

C. Sultan Tabariji. 

D. Sultan Zainal Abidin 

E. Sultan Sirullah. 

126. Kemengan belanda atas perang aceh karena bantuan dari tokoh. 

A. Alfonso de Albuquerque 


www. SoalCPNS.com 





B. Cournelis de houtman 

C. Dr. Morgan 

D. Dr. Snouck Horgronje 

E. Thomas Raffles 

127. Lokasi kerajaan banjar terletak di. 

A. Kalimantan Timur 

B. Kalimantan Selatan 

C. Kalimantan Barat 

D. Kalimantan tengah 

E. Jawa barat 

128. Penguasa Demak yang terkenal dengan sebutan “Pangeran Sabrang Lor” adalah .... 

A. Raden Patah 

B. Pangerang Seda Lepen 

C. Sultan Trenggana 

D. Jimbu 

E. Dipati Unus 

129. Semangat dalam menyebarkan agama kristen dikenal dengan istilah. 

A. Reconguesta 

B. Gold 

C. Gospel 

D. God 

E. Glory 

130. Sebab utama menyerahnya Jepang tanpa syarat pada sekutu pada 14 Agustus 1945 

adalah. 

A. Sekutu bekerjasama dengan Indonesia mengalahkan Jepang 

B. Jepang tidak dapat memperalat Indonesia melawan sekutu 


www. SoalCPNS.com 






C. Indonesia berhasil mengalahkan sekutu di Laut Pasifik 

D. Hirosima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Sekutu 

E. Dibomnya Pulau Saipan oleh Sekutu 

131. “Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan 
cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya” merupakan paragraph teks 
proklamasi yang disusun oleh .... 

A. Achmad Soebardjo 

B. Sayuti Melik 

C. Moh. Hatta 

D. Soekarno 

E. B.M Diah 

132. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah... . 

A. Pembentukan 12 menteri Departemen dan 4 kementrian Negara yang bertugas 
membantu presiden 

B. Pembentukan Komite nasional Indonesia Pusat 

C. Pembentukan Partai Nasional Indonesia 

D. Pembentukan badan kemanan rakyat 

E. Pembentukan Komite nasional 

133. Tujuan dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi 

adalah. 

A. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih ada 

B. Memindahkan pusat pemerintahan dari Yogyakarta ke Bukittinggi 

C. Menggagalkan maksud Belanda untuk menghancurkan TNI 

D. Letak Bukit Tinggi aman dari pengawasan Belanda 

E. Merintis dibentuknya Republik Indonesia Serikat 

134. Akibat dari agresi militer belanda II adalah. 


www. SoalCPNS.com 





A. Presiden dan wakil presiden ditawan oleh belandA 

B. Tebentunya komisi tiga negara 

C. Mengantarkan belanda dan indonesia kemeja perundingan renville 

D. Pemberian kuasa penuh kepada amir syarifuddin untuk membentuk PDRI 

E. Terbentuknya pemerintahan darurat di Sulawesi selatan 

135. Yang termasuk ke dalam anggota ADALAH. 

A. Australia, belgia, amerika serikat 

B . Inggris,, belgia, amerika serikat 

C. Inggris, Australia, belgia, 

D. Inggris, Australia, amerika serikat 

E. Kanada, inggris, belgia 

136. Hari ABRI jatuh pada tanggal. 

A. 7 Oktober 

B. 3 Oktober 

C. 6 Oktober 

D. 5 Oktober 

E. 8 November 

137. Tokoh pejuang semarang yang gugur karena ditembaj oleh jepang pada saat 

pemeriksaan air bersih di daerah candi.? 

A. Dr. Muwardi 

B. Dr. Karya di 

C. Dr. Maryadi 

D. Dr. Mariana 

E. Dr. Mario 

138. Dr. Marina Kabinet Juanda disebut juga dengan kabinet. 

A. Soekiman 


www. SoalCPNS.com 







B. Natsir 

C. Wilopo 

D. Ali I 

E. Karya 

139. Kabinet yang berhasil menyelenggarakan konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 
tanggal 18-24 April 1955 adalah 

A. Kabinet Natsir 

B. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I 

C. Kabinet Burhanuddin Harahap 

D. Kabinet Ali sastromijoyo II 

E. Kabinet Wilopo 

140. Untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz, mak pemerintah mengirimkan 
ekspedisi yang dipimpin oleh 

A. Kaprawi 

B. Sutalaksana 

C. Supriadi 

D. Alex Kawilarang 

E. Oerip Soemihardjo 

141. Operasi yang dilancarkan untuk menumpas PRRI, kecuali 

A. Operasi tegas 

B. Operasi 17 Agustus 

C. Operasi Saptamarga 

D. Operasi sadara 

E. Operasi Siaga 

142. Sebelum adanya maklumat pemerintah 3 November 1945 tenteng pembentukan 
partai politik, terdapat partai tunggal yang diberi nama. .. 


www. SoalCPNS.com 



A. Masyumi 

B. PNI 

C. PKI 

D. NU 

E. PSH 

143. Berikut ini adalah isi dekrit presiden , kecuali 

A. Pembubaran Konstituante 

B. Tidak berlakunya UUDS 1950 

C. Berlakunya kembali UUD 1945 

D. Pembentukan MPRS dan DPAS 

E. Pembentukan DPR GR 

144. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah, kecuali 

A. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat 

B. Menteri bertanggungjawab atas kebijakan pemerintah 

C. Presiden dapat dan berhak membubarkan DPR 

D. Perdana menteri diangkat oleh presiden 

E. Menteri bertanggungjawab terhadap DPR 

145. Siapakah pendiri kerajaan aceh. 

A. Sultan Alaudin al-Kahar 

B. Sultan Ali Mughayat Syah 

C. Alaudin Riayat Syah 

D. Sultan Ali Riayat 

E. Sultan Iskandar Muda 

146. Perhatikan keterangan berikut! 

1) Pemerintah kolonial menerapkan Wilde Scholen Ordonantie 

2) Munculnya stratifikasi sosial dalam masyarakat Indonesia 


www. SoalCPNS.com 




3) Lahirnya kaum terpelajar 

4) Kaum Indo Belanda mendirikan Indische Bond dan Insulinde 

5) Keinginan adanya persatuan bangsawan Jawa 

Faktor intern yang mendorong munculnya Pergerakan Nasional Indonesia adalah .... 

A. 1,2 dan 3 

B. 1,2 dan 4 

C. 1,2 dan 5 

D. 2,3 dan 4 

E. 2, 3 dan 5 


147. Usaha yang ditempuh Mahatma Gandhi untuk membebaskan India dari 
imperialisme Inggris melalui gerakan Satyagraha adalah .... 

A. ikut bergabung dengan jalan mogok sebagai tanda protes 

B. melawan musuh tanpa kekerasan fisik ataupun batin 

C. tetap setia pada kebenaran dan menolak kerjasama dengan penjajah 

D. menjalani kehidupan dengan usaha sendiri 

E. berjuang dengan memanfaatkan kebijaksanaan pemerintah penjajah 

148. Lahirnya gerakan nasionalisme yang terjadi di Asia-Afrika merupakan sebagai 
akibat.... 

A. keinginan untuk mencapai kebebasan 

B. kemajuan pendidikan dari rakyat Asia Afrika 

C. lemahnya sistem kekuasaan pemerintah penjajah 

D. rasa tidak puas kemewahan kaum imperialis 

E. hilangnya kepercayaan rakyat terhadap penjajah 

149. Organisasi Budi Utomo merupakan “fajar baru” dalam pergerakan Indonesia karena 
mempunyai cita-cita berikut, kecuali.... 

A. menolak kebudayaan barat 


www. SoalCPNS.com 



B. merekrut golongan priyayi Jawa 

C. mencapai Indonesia Merdeka 

D. menghidupkan kebudayaan Jawa 

E. mengumpulkan dana untuk studyfonds 

150. Gagalnya perjuangan kemerdekaan pada masa sebelum pergerakan nasional 
disebabkan oleh .... 

A. gerak perjuangan belum merakyat 

B. mengutamakan kepentingan kelompoknya 

C. belum adanya semangat persatuan nasional 

D. belum optimalnya potensi kekuatan bangsa 

E. tidak adanya pemimpin bangsa yang tangguh 

151. Usaha bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tidak hanya lewat organisasi, 
tetapi melalui lembaga resmi pemerintah kolonial yaitu .... 

A. Volksraads 

B. Parlemen di negeri Belanda 

C. Komisi Visman 

D. Dewan Perwakilan Rakyat 

E. Kongsi Dagang Belanda 

152 . Perhatikan keterangan berikut: 

1) Kedaulatan Rakyat 

2) Darmo Kondo 

3) Suara Asia 

4) Suara Merdeka 

5) Cahaya Bandung 

Surat kabar yang besar peranannya dalam menyebarluaskan berita Proklamasi adalah .... 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 


www. SoalCPNS.com 



C. 2 dan 4 

D. 3 dan 5 

E. 4 dan 5 

153. Dalam bidang pendidikan dari masa pendudukan Jepang ada sebagian yang 
menguntungkan yaitu.... 

A. melahirkan golongan cerdik pandai yang mempelopori gerakan nasional Indonesia 

B. digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah 

C. pendidikan di Indonesia diatur model pendidikan barat 

D. melahirkan tokoh-tokoh di bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara 

E. diajarkannya tulisan Kanji dan Hiragana 

154. Segi positif di bidang militer pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah ... . 

A. jatuhnya pertahanan Amerika serikat di Pasifik 

B. kalahnya Jepang dalam perang Asia Timur Raya 

C. Jepang berhasil melumpuhkan pertahanan Sekutu di Asia Tenggara 

D. Bekal dalam pembentukan Tentara Indonesia 

E. Meningkatnya motivasi berjuang dalam perang Asia Timur Raya 

155. Dalam bidang pemerintahan akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan 
Jepang di Indonesia adalah .... 

A. wilayah Indonesia di bawah kekuasaan militer 

B. kaisar memegang kendali utama di negeri jajahan 

C. membagi wilayah Indonesia menjadi 68 Karesidenan 

D. diterapkannya sistem pemerintahan atas dasar faham Fasisme 

E. dihapuskannya negara Boneka buatan Belanda 

156. Sistem kerja paksa pada masa pemerintahan Jepang dikenal dengan ... . 

A. Romusha dan Autarki 

B. Kenpeitei dan Romusha 


www. SoalCPNS.com 



C. Tonarigumi dan Romusha 

D. Fujinkai dan Tonarigumi 

E. Autarki dan Kenpeitei 

157. Budi Utomo merupakan organisasi yang dijadikan tanggal lahirnya Pergerakan 
Nasional karena .... 

A. ruang gerak organisasinya bersifat Jawa Sentris 

B. tidak membedakan agama suku bangsa dan jenis kelamin 

C. menggunakan organisasi modem dalam melawan penjajah 

D. tujuan pendiriannya dikhususkan pada pendidikan dan budaya 

E. menggunakan sistem pengerahan massa 

158. Jepang terlibat dalam Perang Pasifik, karena adanya gerakan Jepang untuk .... 

A. membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa barat 

B. membentuk Negara Asia Timur Raya 

C. melaksanakan pembangunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik 

D. menjadikan Jepang sebagai negara raksasa ekonomi 

E. berusaha menjadi negara yang dijuluki “Macam Ekonomi Asia” 

159. Tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat pada masa 
pendudukan Jepang antara lain .... 

A. Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansyur 

B. Datuk Pamuncak, Supriadinata, Gatot Mangkupraja dan K.H. Mas Mansyur 

C. Ki Hajar Dewantara, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur dan Ir. Sukamo 

D. K.H. Mas Mansyur, Ir. Sukamo, Dr. Sutomo dan Drs. Moh. Hatta 

E. Ir. Sukamo, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara dan Douwes Dekker 

232. Pada masa pendudukan Jepang terjadi perlawanan di berbagai daerah, kecuali.... 

A. K.H. Sumanik 

B. Teuku Hamid 


www. SoalCPNS.com 



C. K.H. Andriyan 

D. K.H. Zainal Mustofa 

E. Tengku Abdul Jalil 


160. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 memiliki arti penting bagi bangsa- 
bangsa Asia yaitu.... 

A. Jepang menjadi pemimpin Asia untuk mengusir imperialisme barat 

B. gerakan modernisasi bangsa-bangsa Asia oleh Jepang 

C. meletusnya Perang Pasifik yang didukung Jepang 

D. bangkitnya rasa harga diri bangsa Asia 

E. merajalelanya imperialisme Jepang ke seluruh Asia 


161. Salah satu tokoh pergerakan nasional yang mengkritik pemerintah kolonial Belanda 
dengan tulisan “Als Ik Een Nederlander Was” adalah .... 

A. Dr. Sutomo 

B. Dr. Cipto Mangunkusumo 

C. Multatuli 

D. Dr. Wahidin Sudirohusodo 

E. Suwardi Suryaningrat 

162. Perhimpunan Indonesia disebut sebagai manifesto politik pergerakan nasional 
Indonesia disebabkan .... 

A. keanggotaannya meliputi seluruh wilayah Indonesia 

B. garis perjuangannya bersifat non kooperasi 

C. berfokus pada kegiatan politik 

D. pemimpinnya adalah tokoh-tokoh berpengalaman 

E. lahir di negara yang sedang menjajah bangsanya 


www. SoalCPNS.com 



163. Tokoh pergerakan nasional yang mengkritik kebijakan pemeirntah kolonial belanda 
yang memungut dana dan rakyat untuk pesta kemerdekaan Belanda di Indonesia 
adalah .... 

A. Douwes Dekker 

B. Suwardi Suryaningrat 

C. Dr. Setia Budi 

D. Dr. Cipto Mangunkusumo 

E. Dr. Wahidin Sudirohusodo 

164. Tuntutan agar Indonesia berparlemen atas dasar demokrasi berasal dari organisasi 
pergerakan nasional yang dikenal dengan .... 

A. Majelis Islam ATa Indonesia 

B. Gerakan rakyat Indonesia 

C. Gabungan Politik Indonesia 

D. Partai Indonesia Raya 

E. Partai Nasional Indonesia 

165. Di antara organisasi pergerakan nasional yang sifat keanggotaannya terbuka baik 
bagi pribumi maupun non pribumi, agama dan jenis kelamin adalah .... 

A. Indische party 

B. Indische Vereniging 

C. Indische Bond 

D. Insulinde 

E. Indische Social Democratic Vereniging 


166. Pada masa pendudukan Jepang, organisasi pergerakan nasional yang tetap 
diperbolehkan melakukan aktivitasnya adalah .... 

A. Partai Indonesia Raya 

B. Partai Sarekat Islam Indonesia 


www. SoalCPNS.com 



C. Majelis Syuro Muslimin Indonesia 

D. Majelis Islam A’la Indonesia 

E. Partai Muslimin Indonesia 

167. Dalam bidang sastra pemerintah pendudukan Jepang menaruh perhatian besar 
dengan mendirikan badan yang dinamakan .... 

A. Jawa Shinbunkai 

B. Nederlands-Indische Radio Omroep Maatschapij 

C. Keimin Bunka Sidhoso 

D. Dokuritsu Junbi Cosakai 

E. Kokumin Gakko 


168. Usaha Jepang dalam menarik simpati para petani Indonesia dilakukan melalui badan 
yang disebut.... 

A. Kumiai 

B. Jawa Hokokai 

C. Kinrohoshi 

D. Autarki 

E. Tonarigumi 


169. Tujuan pemerintah pendudukan Jepang membentuk BPUPKI adalah ... . 

A. menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa janji kemerdekaan benar-benar akan 
dilaksanakan 

B. menguji kemampuan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan 

C. menunjukkan bahwa Jepang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia 

D. menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang 

E. menguji sikap mental bangsa Indonesia terhadap Jepang 


www. SoalCPNS.com 



170. Faktor-faktor yang mendorong menjadi negara imperialisme baru, kecuali... . 

A. jumlah penduduk yang besar 

B. Jepang maju dalam bidang perdagangan, industri, militer dan pendidikan 

C. adanya ristriksi (pembatasan) imigrasi Jepang oleh bangsa Eropa 

D. cita-cita Hakko I Chi U 

E. kekayaan sumber daya alam yang besar 

171. Strategi perlawanan terhadap penjajah dari bangsa barat antara PNI dengan 
Mahatma Gandhi memiliki persamaan yaitu .... 

A. Ahimsa 

B. Satyagraha 

C. Hartal 

D. Swadhesi 

E. Amritsar Massacre 

172. Tujuan utama para pemuda menculik Sukamo-Hatta dan dibawa ke Rengasdengklok 
adalah .... 

A. menunjukkan golongan muda masih setia kepada para pemimpin bangsa 

B. agar keselamatan beliau tidak terancam oleh Jepang 

C. untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang 

D. merumuskan naskah Proklamasi terhindar dari tentara Jepang 

E. menghindari konflik antara golongan muda dan golongan tua 

173. Rumusan dasar negara Ir. Sukamo yang dicetuskan dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 
Juni 1945 adalah .... 

A. Dasar Indonesia Merdeka 

B. Falsafah Negara Pancasila 

C. asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia 

D. dasar perjuangan Indonesia 

E. Piagam Jakarta 


www. SoalCPNS.com 



174. Organisasi semi militer yang dibentuk pemerintah Jepang khusus untuk kalangan 
pemuda Indonesia adalah .... 

A. Gakukotai 

B. Seinendan 

C. Keibodan 

D. Jibakutai 

E. Fujinkai 

175. Pemerintah pendudukan Jepang secara resmi berkuasa di Indonesia menggantikan 
kedudukan Belanda sesuai keputusan .... 

A. Perjanjian Linggarjati 

B. Traktat London 

C. Konferensi Malino 

D. Perundingan Kalijati 

E. Perundingan Dalat 

176. Dalam rangka menarik simpati petani Indonesia maka Jepang mendirikan koperasi 
pertanian yaitu .... 

A. Gunsheirikan 

B. Tinarigumi 

C. Otsuka Butai 

D. Seiko Shikikan 

E. Kumiai 

177. Dampak positif masa pendudukan Jepang dalam bidang pendidikan adalah ... . 

A. sistem pendidikan di Indonesia meniru model pendidikan barat 

B. penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah 

C. melahirkan golongan terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional di Indonesia 

D. diajarkannya tulisan kanji dan Hiragana 


www. SoalCPNS.com 



E. munculnya tokoh-tokoh di bidang pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara 

178. Upaya pemerintah pendudukan Jepang dalam membendung pengaruh budaya barat 
meresap di kalangan rakyat Indonesia maka Jepang dibentuk badan yang disebut... . 

A. Cuo Sangi In 

B. Romukyokai 

C. Kinrohashi 

D. Dokuritsu Junbi Inkai 

E. Keimin Bunka Sidhoso 

179. Tujuan utama pemerintah pendudukan Jepang membentuk PETA adalah ... . 

A. mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka 

B. memberikan pendidikan militer kepada rakyat Indonesia 

C. memberikan kesempatan rakyat Indonesia membela negara 

D. mendapatkan bantuan dalam menghadapi perang pasifik 

E. mempertahankan Indonesia dari ancaman bangsa barat 

180. Perhatikan keterangan berikut: 

1) Surabaya 

2) Bukittinggi 

3) Semarang 

4) Makassar 

5) Pontianak 

Daerah-daerah yang dijadikan pusat pemerintahan militer Jepang di Indonesia adalah ... . 

A. 1 dan 2 

B. 1 dan 3 

C. 2 dan 4 

D. 3 dan 5 

E. 4 dan 5 


www. SoalCPNS.com 



181. Dasar pertimbangan dipilihnya rumah Laksamana Maeda sebagai tempat dalam 
merumuskan teks proklamasi adalah .... 

A. letaknya strategis berada di pusat kota 

B. adanya jaminan keselamatan bagi pemimpin bangsa 

C. telah terjalin hubungan yang erat antara Sukamo-Hatta dan Laksamana Maeda 

D. janji Laksamana Maeda memberikan kemerdekaan kepada Indonesia 

E. sikap terbuka pemerintah Jepang pada akhir kekuasaannya 

182. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang otentik dalam bentuk .... 

A. naskah asli tulisan tangan yang terdapat coretan 

B. naskah tulisan tangan yang ditandatangani Sukamo-Hatta 

C. naskah ketikan yang ditandatangani Sukarno 

D. naskah ketikan yang belum ditandatangani 

E. naskah ketikan yang ditandatangani Sukarno-Hatta 

183. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah pendudukan Jepang muncul 
terutama sebagai akibat.... 

A. praktek diskriminasi ras 

B. keharusan wajib militer 

C. monopoli perdagangan 

D. keharusan melakukan seiheirei 

E. sistem kerja Romusha 

184. Penyebab utama pemerintah belum membentuk tentara kebangsaan pada awal 
berdirinya Republik Indonesia adalah .... 

A. dilarang oleh tentara pendudukan Jepang 

B. agar tidak mengundang kemarahan tentara Serikat 

C. belum memiliki bekal pendidikan militer 

D. tidak adanya pimpinan militer yang tangguh 

E. kurangnya dukungan dana yang memadai 


www. SoalCPNS.com 



185. Salah satu keputusan penting yang diambil dalam sidang PPKI yang pertama 
adalah .... 

A. menetapkan bahwa PPKI berfungsi sebagai MPR 

B. membentuk 12 departemen 

C. menetapkan rancangan dasar negara Pancasila 

D. menetapkan rancangan UUD 1945 

E. memilih Presiden dan Wakil Presiden 

186. Di bawah ini termasuk 8 Propinsi yang ditetapkan beberapa saat setelah Indonesia 
merdeka, kecuali.... 

A. Madura 

B. Sunda Kecil 

C. Kalimantan 

D. Jawa Barat 

E. Sulawesi 

187. Tujuan pembentukan BKR yang merupakan hasil keputusan Sidang PPKI tanggal 22 
Agustus 1945 adalah ... 

A. kekuatan tempur digaris depan 

B. sebagai suatu organisasi militer yang resmi 

C. sebagai organisasi keamanan dan ketentraman daerah setempat 

D. berperan sebagai kekuatan pertahanan keamanan di daerah Kantong 

E. sebagai TNI yang diharapkan mampu menghadapi kekuatan pasukan Sekutu 

188. Latar belakang terjadinya Perang Candu (1839-1842) adalah ... . 

A. adanya penyelundupan candu secara besar-besaran oleh pedagang Cina 

B. orang Cina banyak yang gemar menghisap candu 

C. Inggris mengimpor candu secara besar-besaran dari Cina 

D. Inggris memasukkan candu secara besar-besaran ke Cina tanpa membayar bea cukai 


www. SoalCPNS.com 



E. Banyaknya tanaman candu di Cina yang dibinasakan Inggris 


189. Salah satu isi dari Unilateral Declaration yang penting adalah ... . 

A. Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir 

B. Terusan Suez diberi status Internasional 

C. Inggris bersedia meninggalkan Mesir 

D. Inggris menyerahkan semua sahamnya atas Terusan Suez kepada Mesir 

E. Terusan Suez menjadi milik Mesir 

190. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905 membawa pengaruh besar bagi bangsa-bangsa 
Asia Afrika karena .... 

A. imperialisme Jepang makin merajalela di Asia Afrika 

B. Jepang menjadi pembela negara-negara Asia Afrika untuk mengusir penjajah 

C. perekonomian bangsa-bangsa Asia Afrika semakin maju 

D. bangsa-bangsa Asia Afrika tidak mau dijajah oleh bangsa barat 

E. bangkitnya harga diri bangsa-bangsa Asia Afrika sehingga menimbulkan kesadaran 
nasional 

191. Petisi Sutarjo diajukan pada tahun 1936 pada dasarnya berisi pennintaan kepada 
pemerintah Hindia Belanda untuk .... 

A. menghapuskan diskriminasi rasial 

B. membebaskan semua tawanan politik 

C. memberikan pemerintahan sendiri 

D. menghentikan eksploitasinya di Indonesia 

E. membentuk Volksraad 

192. Piagam Internasional yang memperkuat kedudukan Proklamasi Kemerdekaan 
Indonesia adalah .... 

A. Bill of Right 

B. Atlantic Charter 


www. SoalCPNS.com 



C. Jakarta Message 

D. Magna Charta 

E. Declaration of Independent 

193. Latar belakang terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit 
Tinggi adalah .... 

A. Perjanjian Renville 

B. Agresi Militer Belanda I 

C. Konferensi Malino 

D. Agresi Militer Belanda II 

E. Perundingan Roem Royen 

194. Perhatikan keterangan berikut: 

1) Syair Perahu 

2) Romusha dan Jugun Ianfu 

3) Intelek istimewa 

4) Taufan di atas Asia 

5) Api dan citra 

Karya sastra dari sastrawan nasionalis yang muncul pada masa pendudukan Jepang 
adalah .... 

A. 1,2 dan 3 

B. 1,3 dan 4 

C. 2,3 dan 4 

D. 2, 4 dan 5 

E. 3, 4 dan 5 

195. Adanya sekelompok orang yang melarikan diri dari India karena dikalahkan dalam 
perebutan kekuasaan di kerajaan dan kemudian mendirikan kerajaan di Indonesia adalah 
teori yang menjelaskan masuknya agama Hindu, yang dikenal sebagai teori... 

A. Arus balik 


www. SoalCPNS.com 



B. Waisya 

C. Asimilasi 

D. Brahmana 

E. Ksatria 

196. Saluran dalam penyebaran Islam yang paling banyak digunakan adalah saluran ... 

a. Pernikahan 

b. Kesenian 

c. Pendidikan 

d. Tasawuf 

e. Perdagangan 

197. Salah satu bukti bahwa Indonesia telah mendapat pengaruh budaya Hindu-Budha 
adalah 

a. Bidang sastra, adanya karya sastra berisi filsafat etika 

b. Bidang kepercayaan, munculnya animisme dan dinamisme 
C. Bidang kemasyarakatan, adanya masyarakat mocopat 

d. Bidang seni bangunan, adnya bangunan agama setengah bola pada panteonnya 

e. Bidang pemerintahan, adanya pemerintahan berbentuk kerajaan 

198. Salah satu sumber sejarah majapahit adalah kitab nagarakertagama karangan.. 

A. Mpu Prapanca 

b. Mpu Panalu 

c. Mpu Walmiki 

d. Mpu Baranda 

e. Mpu Tantular 

199. Sebagai akibat merkantilisme maka muncullah kolonialisme, yang di Indonesia 
terjadinya ditandai dengan peristiwa... 

a. Runtuhnya kerajaan majapahit 


www. SoalCPNS.com 



b. Jatuhnya malaka ke tangan portugis 

c. Kedatangan annada portugis di maluku 

d. Pertemuan armada portugis dan spanyol di halmahera 

e. pendaratan cornelis de houtman di banten 

200. Ramalan yang menyebutkan bahwa pada suatu saat jawa akan dijajah oleh bangsa 
berkulit kuning tapi umur penjajahannya hanya seumur j aggung, adalah... 

a. Kartosuwiryo 

b. Joyoboyo 

c. Supriyadi 

d. Kudungga 

e. Dharmawangsa 

201. Raja Bone yang membantu VOC untuk menyerang Makasar adalah... 

a. AruPalaka 

b. Sultan Hasanudin 

c. Sultan Alaudin 

d. Sultan Babullah 

e. Sultan Haji 

202. Berikut ini yang bukan yang bukan termasuk hak-hak istimewa VOC untuk 
melaksanakan pmerintahan Indonesia adalah.... 

a. Hak untuk memeriksa keuangan negara induk 

b. Hak mengadakan perjanjian dengan negara lain 

c. Hak membentuk tentara 

d. Hak mengedarkan mata uang 

e. Hak mendirikan benteng 


www. SoalCPNS.com 



203. Perubahan sikap menjadi nonkooperasi dan bercita-cita memperjuangkan 
kemerdekaan Indonesia melalui pergerakan nasional diilhami dan dipengaruhi oleh 
manifesto (pernyataan) yang dikeluarkan pada tahun 1925 ... 

a. Taman Siswa 

b. Indische Partij 

c. Partai Indonesia Raya 

d. Perhimpunan Indonesia 

e. Partai Nasional Indonesia 

204. Faktor-faktor dari luar negeri yang yang melatar belakangi munculnya pergerakan 
nasional Indonesia sebagai berikut, kecuali.... 

a. Gerakan kebangsaan Filipina 

b. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 

c. Perang kemerdekaan Amerika 

d. Bangkitnya nasionalisme India 

e. Bangkitnya gerakan nasionalisme Turki dan Mesir 

205. Keadaan bangsa Indonesia setelah kebangkitan nasionalisme, terutama dalam bidang 
olitik adalah.... 

a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik 

b. Mendobrak politik kolonial 

c. Menghalangi perkembangan politik kolonial 

d. Bekerja sama dengan politik kolonial 

e. Berkembangnya usaha-usaha untuk menumbangkan politik kolonial 

206. PNI (Partai Nasional Indonesia) sebagai partai yang berideologi nasionalis 
mempunyai tujuan... 

a. Untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas 

b. Untuk menyatukan bangsa Indonesia dan memerdekakan diri dari penjajah 

c. Memajukan pendidikan di Indonesia 


www. SoalCPNS.com 



d. Untuk menghalangi perkembangan politik colonial 

e. Menjadikan Indonesia sebagai negara maju 

207. “ Indonesia Berparlemen” sebagai tuntutan dari organisasi.... 

a. Budi Utomo 

b. Paritindo 

c. PKI 

d. PNI 

e. GAPI 

208. Sebagai badan bentukan Jepang PETA bertujuan untuk... 

a. Mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka 

b. Mempertahankan tanah air Indonesia 

c. Mendapatkan bantuan dalam menghadapi perang pasifik 

d. Memberikan pendidikan militer pada Indonesia 

e. Membentuk angkatan perang Indonesia 

209. Berikut ini adalah empat tokoh pendiri Putera, kecuali... 

a. Ir. Soekarno 

b. Moh. Hatta 

c. Ahmad soebardjo 

d. Ki Hajar Dewantara 

e. K.H. Mas Mansur 

210. Yang memanggil Ir. Soekarno - Hatta dan Rajiman ke Dalat Saigon adalah... 

a. Imamura 

b. Kaisar Hirohito 

c. Jenderal Terauchi 

d. Laksamana Maeda 

e. Kumakici Harada 


www. SoalCPNS.com 



211. Tujuan utama kedatangan pasukan sekutu di Indonesia adalah... 

A. Berkuasa dan menjajah Indonesia 

B. Membantu Belanda untuk menjajah Indonesia kembali 

C. Membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Jepang 

D. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang 

212. Menjalin hubungan kerja sama dalam bidang politik 

18. Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan... 

a. Brigjen T.E.D Kelly 

b. A.W.S Mallaby 

c. S. Schemerhorn 

d. J. Kaseger 

e. Richard Kirby 

213. Puputan Margarana merupakan wujud semangat rakyat Bali didalam menegakkan 
kedaulatan RI sekaligus sebagai wujud ketidaksetujuan atas pembentukan... 

a. Negara Irian barat 

b. Negara Indonesia Timur 

c. Negara Pasundan 

d. Republik Maluku selatan 

e. Negara Timur-Timur 

214. Faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Bandung Lautan api adalah... 

a. Belanda menuntut agar pasukanTRI meninggalkan Bandung 

b. Pasukan Belanda melucutu senjata penduduk Mandung 

c. Belanda membumi hanguskan kota Bandung 

d. Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi NICA da Bandung 

e. Terbunuhnya pemimpin sekutu yang mendarat di Bandung 


www. SoalCPNS.com 



215. Agresi militer Belanda I merupakan pelanggaran belanda terhadap isi perindingan... 

a. Renville 

b. Roem-Royen 

c. Linggarjati 

d. KMB 

e. Bongaya 

216. Konferesi New Delhi memiliki makna tersendiri bagi Indonesia sebab... 

a. Indonesia semakin mendapat dukungan di dunia intemaasional 

b. Negara-negara Asia menggalang kekuatan untuk melawan negara-negara berat 

c. Belanda mulai melunakkan pendiriannya dalam menghadapi Indonesia 

d. Belanda mengakui kedaulatan negara Indonesia 

e. Memberikan semangat pada bangsa Indonesia untuk melawan Belanda 

217. Arti penting pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di BukitTinggi 
dari sudut ketatanegaraanadalah... 

a. Mematahkan anggapan bahwa Indonesia telah hancur 

b. Mendukung perjuangan fisik yang dilakukan oleh tentara 

c. Menarik dukungan dan simpati internasional 

d. Mempertahankan kelangsungan pemerintahan Indonesia setelah Agresi militer Belanda 

II 

e. Mencari bantuan dari negara-negara Asia 

218. Hasil perundingan Renville mendapat reaksi keras dari kalangan partai politik dan 
TNI sebab.. 

a. Bangsa Indonesia harus tunduk kepada Belanda 

b. Partai-partai politik dan TNI mendapat tekanan keras dari Belanda 

c. Belanda tidak mau mengakui keberadaan partai politik dan TNI di Indonesia 

d. Keputusan perundingan Renville mengakibatkan wilayah RI menjadi semakin sempit 


www. SoalCPNS.com 



e. Perundingan Renville menjadikan keberadaan Partai politik dan TNI terancam 

219. Pada tanggal 19 desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer II dengan 
tujuan... 

a. Menguasai kota-kota yang strategis bagi kepentingan militer 

b. Menghancurkan RI dan mengakhiri sebagai satuan ketatanegaraan 

c. Menahan para pemimpin pemerintah Indonesia 

d. Melumpuhkan sarana militer dan menahan pemimpin pemerintahan 

e. Menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura 

220. Ketidakseimbangan keuangan antara pusat dengan daerah serta kekhawatiran akan 
meluasnya pengaruh komunisme merupakan salah satu penyebab munculnya gerakan 
separatis ... 

a. APRA 

b. Andi Azis 

c. DI/TII 

d. PRRI 

e. Permesta 

221. Kabinet Wilopo akhirnya menyerahkan mandat kepada presiden Soekarno karena... 

a. Kegagalan dalam masalah Irian Barat 

b. Politik luar negerinya yang terlalu condong ke blok barat 

c. Terjadinya peristiwa tanjung Morawa 

d. Pengaruh masalah intem Angkatan Darat 

e. Munculnya krisis ekonomi 

222. Munculnya gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan dilatar belakangi oleh... 

a. Kekecewaan terhadap isi perjanjian renville 

b. Permasalahan otonomi daerah 

c. Penolakan pemerintah terhadap keinginan kahar muzakkar mengenai anggota KGSS 


www. SoalCPNS.com 



d. Menolak masuknya pasukan tni ke sulawesi selatan 

e. Peringatan untuk meniggalkan kota makassar 

223. Berikut ini yang merupakan latar belakang lahirnya Orde Baru adalah... 

a. Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 

b. Timbulnya berbagai kesatuan aksi di Jakarta 

c. Terjadinya penculikah para perwira tinggi TNI 

d. Ketidakmampuan pemerintah melaksanakan 
Retooling cabinet 

e. Terjadinya penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 Dan Pancasila 

224. Prinsip Nasakom yang dikembangkan oleh soekarno sangat menguntungkan PKI 
sebab... 

a. PKI dapat melaksanakan Kudeta dengan lancar 

b. Menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam pemerintahan 

c. PKI dianggap tidak berbahaya 

d. TNI AD tidak dapat mengendalikan PKI 

e. PKI dapat menguasai perpolitikan di Indonesia 

225. Secara etimologi, kata “sejarah” yang berarti pohon berasal dari bahasa .... 

A. Inggris 

B. Yunani 

C. Melayu 

D. Sanskerta 

E. Arab 


226. Sebagai salah peristiwa, sejarah hanya terjadi sekali saja dan tidak terulang lagi. Hal 

ini menunjukkan bahwa sejarah memiliki sifat. 

A. Unik 


www. SoalCPNS.com 




B. penting 

C. menarik 

D. Abadi 

E. bennanfaat 

227. Sejarah yang dimiliki oleh setiap manusia, baik positif maupun negatif akibatnya 

selalu menjadi kenangan yang tak pernah terlupakan dalam perjalanan hidup manusia, hal 
ini adalah bukti bahwa sejarah singkat disebut. 

A. Luar biasa 

B. estetika 

C. abadi 

D. Pendidikan 

E. memory 

228. Sebagai kisah, sejarah yang berupa cerita harus dapat dipertanggungjawabkan 
sesuai 

dengan kenyataan yang ada sehingga disebut.... 

A. Valid 

B. kredibel 

C. kualitatif 

D. Verifikatif 

E. sistematis 

229. Sebagai suatu peristiwa, sejarah memiliki sifat yang objektif, yaitu sejarah 

mengungkapkan peristiwa masa lampu. 

A. Berdasarkan fakta yang ada 

B. Sesuai dengan kehendak si peneliti 

C. Mudah untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman 

D. Dapat dipengaruhi oleh siapa pun 

E. Sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber 


www. SoalCPNS.com 





230. Dalam mengungkapkan peristiwa sejarah, seorang peneliti sejarah harus bisa 
mengungkapkan peristiwa masa lampau secara kronologis, artinya berdasarkan .... 

A. Kelengkapan data yang tekumpul 

B. urutan waktu terjadinya peristiwa 

C. Urutan metode penelitian 

D. tempat penelitian 

E. Urutan ruang yang dikaji 

231. Tokoh yang mengungkapkan bahwa dalam penulisan sejarah perlu adanya 
imajinasi seni dalam menggunakan gaya bahasa dan penulisan agar menarik untuk dibaca 
oleh masayarakat adalah .... 

A. Herodotus 

B. Spencer 

C. Sir John Marshall 

D. George Macauly Travelyan 

E. Amold Toynbee 

232. Bung Kamo mengatakan dalam pidatonya kepada seluruh rakyat Indonesia 

bahwa agar menjadi bangsa yang besar, kuar dan jaya hendaknya dalam perjalanan hidup 
bangsa selalu. 

A. Berpegang pada ideologi bangsa, yaitu pancasila 

B. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara 

C. Melihat dan belajar dari kesuksesan negara luar 

D. Menggunakan “Jas Merah” 

E. Menghargai jasa para pahlawan 

233. Ketika kita berkunjung ke Candi borobudur atau objek sejarah lain, selain kita 

dapat belajar ilmu sejarah, kita pun akan merasakan adanaya kesegaran atau penjernihan 
batin sehingga sejarah adalah. 


www. SoalCPNS.com 





A. Kataris 

B. instruktif 

C. kolektif 

D. Edukatif 

E. inspiratif 

234. Berdasarkan alat-alat kehidupan sehari-hari yang digunakan manusia zaman purba, 

maka zaman batu dibagi menjadi beberapa zaman, yang tidak termasuk dalam pembagian 
zaman tersebut adalah .... 

A. Palaeolihikum 

B. mesozoikum 

C. Mesolithikum 

D. Megalithikum 

E. Neolithikum 

235. Hasil kebudayaan manusia pada masa berburu, dan mengumpulkan makanan yang 

termasuki budaya Ngandong adalah. 

A. Pisau 

B. mata panah 

C. Belati 

D. semua jawaban benar 

E. Mata ombak 

236. Di bawah ini yang tennasuk alat yang dipergunakan dari hasil kebudayaan 

Pacitan adalah. 

A. Flakes 

B. Kapak persegi 

C. Choper 

D. Kapak perimbas 

E. Chalcedon 


www. SoalCPNS.com 





237. Peninggalan kebudayaan Palaeolithikum di Indonesia ditemukan di daerah . 

A. Ngandong dan Trinil 

B. Pacitan dan Trinil 

C. Mojokerto dan Trinil 

D. Pacitan dan Mojokerto 

E. Ngandong dan Pacitan 

238. Tradisi kapak perimbas dibuat oleh manusia prasejarah pada zaman. 

A. Meolithikum 

B. Neolithikum 

C. Mesolithikum 

D. Mesosoikum 

E. Paleolitikum 

239. Penghasil kebudayaan sebagai hasil perwujudan hasil cipta, rasa, dan karsa 
adalah ... 

A. Manusia 

B. semua mahkluk hidup 

C. Hewan 

D. manusia dan hewan 

E. Tumbuhan 

240. Pewarisan nilai, nonna, maupun tradisi masayarakat kepada generasi muda 
pertama kali melalui media .... 

A. Media massa 

B. keluarga 

C. Teman sepergaulan 

D. sekolah 

E. Lingkungan tempat tinggal 


www. SoalCPNS.com 




241. Perkembangan dan pengembangan kebudayaan pada suatu masyarakat 

bersifat. 

A. Statsis 

B. sistematis 

C. Dinamis 

D. kreatif 

E. Stagnan 

242. Teknik yang dilakukan dalam mewariskan kebudayaan masyarakat prasejarah 

kepada generasi muda dilakukan melalui. 

A. Komunikasi langsung 

B. kursus infonnal 

C. Bahasa insyarat 

D. cerita lisan 

E. Cerita tulisan 

243. Tradisi sejarah masyarakat prasejarah yang sampai sekarang masih berkembang 

di zaman gelobalisasi ini berupa. 

A. Sistem perdagangan yang dilakukan secara benar 

B. berlayar yang masih menggunakan tanda -tanda alam 

C. kepercayaan yang berupa animisme dan dinamisme 

D. tradisi budaya melalui dongeng 

E. penguburuan mayat dengan menggunakan sarkofagus. 

244. Setelah sumber-sumber sejarah dikumpulkan, maka dilakukan tahap verifikasi 

yang berarti.... 

A. Pendataan 

B. pendokemntasian 

C. penafsiran 


www. SoalCPNS.com 






D. Pemeriksaan 

E. pengolah data 

245. Krtitik intem sejarah dilakukan untuk mengoreksi hal yang berkaitan dengan 

A. Kecukupan sumber yang ditemukan 

B. Kelengkapan sumber yang ada 

C. Ketercakupan masalah yang ditentukan 

D. Relevansi sumber dengan masalah 

E. Keaslian sumber 

246. Dalam menafsirkan atau menginterprestasikan sumber sejarah, peneliti sejarah 

sebaiknya memiliki pandangan .... 

A. Regionalsentris 

B. indonesiasentris 

C. Politiksentris 

D. jawasentris 

E. Eropasentris 

247. Secara etimologi, kata “sejarah” yang berarti pohon berasal dari bahasa .... 

A. Inggris 

B. Yunani 

C. Melayu 

D. Sanskerta 

E. Arab 

248. Dalam bahasa jerman, sejarah berasal dari kata geschiclite berarti .... 

A. Orang pandai 

B. silsilah keluarga 

C. Ranting yang tumbuh 

D. silsilah dinasti kerjaan 


www. SoalCPNS.com 



E. Sesuatu yang telah terjadi 


www. SoalCPNS.com 



JAWABAN: 

1. A. kibarkan sang merah putih di Irian Barat 

2. C. membuktikan kepada dunia bahwa RI dan Yogyakarta masih ada 

3. B. Keibodan 

4. A. Insiden Bendera 

5. C. Mr. Syafrudin Prawiranegara 

6. A. status Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun 

7. D. merebut dan menduduki Yogyakarta 

8. A. menjaga arus pengungsian ke wilayah RI 

9. B. usainya perang dingin blok barat dan blok timur 

10. A. untuk mengimbangi orang Portugis dalam perdagangan 

11. B. Zaman paleozoikum 

12. A. Mesozoikum 

13. C. Sarkofagus 

14. A. Sir Henry Middleton 

15. E. 21 Maret 1984 

16. E. 15 Mei tahun 1940 

17. D. 17 Mei tahun 1756 

18. D. 21 Maret 1963 

19. E. 27 Mei tahun 1837 

20. D. 3 Agustus 1492 

21. E. 21 Maret 1968 

22. D. 11 November 1918 

23. A. Benigno Aquino 

24. D. Vienna Declaration (Deklarasi Wina) 

25. E. Semangat Reconquesta, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam 
dimanapun yang dijumpainya. 

26. A. Suku Aztec dan suku Maya 

27. A. 10 Januari 1942 

28. E. Angkatan Bersenjata RI 



29. C. Budi Utomo 

30. E. Ir. Soekarno 

31. D. demokrasi terpimpin 

32. C. MPRS RI No. III/MPRS/1966 

33. E. Masa jabatan menteri sangat bergantung pada pemilu rakyat 

34. E. 7 September 1944 

35. B. Laksamana Tadashi Maeda 

36. E. Mr. Muhammad Yamin 

37. C. no. 7 Tahun 1976 

38. B. letak Indonesia pada jalur perdangan dunia 

39. A. Kutai 

40. C. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya 

41. C. Mercusuar 

42. D. Burhanudin Harahap 

43. C. DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah 

44. A. kekuatan partai politik 

45. D. Balance of power 

46. A. Letnan Jenderal Kumakici Harada 

47. E. stabilitas politik dapat tercapai 

48. C. Konstitusi Republik Indonesia Bersatu 

49. D. memecah belah kemudian menguasai 

50. B. pemerintahan 

51. A. Syafrudin Prawironegoro 

52. D. nireka 

53. B. adanya manusia di bumi 

54. B. fosil dan artefak 

55. C. kapak persegi dan kapak lonjong 

56. B. merupakan barang dagangan 

57. A. penghormatan roh nenek moyang 

58. A. Latif Hendraningrat 



59. D. adanya partai oposisi yang saling menjatuhkan partai yang berkuasa 

60. B. mengumumkan Trikora 

61. B. kebebasan dan kemerdekaan 

62. A. menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan 

63. D. menyampaikan program yang akan dilaksanakan 

64. C. Kolonel Sarwo Edi Wibowo 

65. C. presiden memegang seluruh kekuasaan negara 

66. C. Sultan Malik al Tahir II 

67. A. Kerajaan Perlak 

68. E. Ditemukannya makam para wali songo di beberapa daerah dan wilayah kerajaan. 

69. A. San Salvador 

70. C. Ferdinand Magelhaens 

71. A. Perjanjian Giyanti 

72. B. Johanes Benedictus van Heutsz 

73. A. penduduk Indonesia yang mayoritas Islam 

74. C. Bangsa-bangsa Asia perlu diperintah sebuah imperium dengan Jepang sebagai 
pemimpinnya. 

75. C. Pennesta dan PRRI 

76. C. Pithecanthropus erectus 

77. A. Hidup berpindah-pindah 

78. D. mendapat inspirasi 

79. D. penulisan sejarah dengan wawancara para pelaku atau saksi peristiwa 

80. E. alat peninggalan purbakala 

81. A. Berry 

82. A. Syajaratun 

83. A. menjadi bijaksana 

84. A. punden berundak 

85. C. Walmiki 

86. E. tempat rekreasi keluarga raja 

87. D. Kutai 



88. B. Sultan Ageng Tirtayasa 

89. E. arus balik 

90. A. Amarawati 

91. C. seni arca atau patung 

92. A. I-Tsing 

93. E. teknik pewarnaan yang didominasi wama hijau 

94. A. para pedagang Arab dan Gujarat yang singgah di Selat Malaka menyiarkan 
agama Islam 

95. D. Safar, Rajab, dan Shawal 

96. A. 1) dan 2) 

97. A. nisan makam Malik as-Saleh 

98. A. Mpu Kanwa 

99. A. Trilogi Van Deventer 

100. C. Earl G. Windsor 

101. B. Perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda Indonesia. 

102. A. Menunjukkan kekuatan rakyat untuk memperjuangkan dan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. 

103. C. Menjauhkan Soekamo-Hatta dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. 

104. C. Membebaskan para pasukan Belanda yang ditawan pasukan Jepang. 

105. A. Keinginan Belanda berkuasa atas wilayah Indonesia. 

106. B. Kembali ingin berkuasa atas wilayah Indonesia. 

107. B. Untuk menghindari hancurnya Negara RI. 

108. D. Partai-partai Politik 

109. C. Menyederhanakan organisasi Angkatan Perang. 

110. A. Indonesia lebih memperhatikan kepentingan Amerika Serikat. 

111. B. Nasionalis, Agama, Komunis 

112. A. Gerakan penghianatan yang dilakukan oleh PKI untuk merebut kekuasaan serta 
mengganti dasar Negara yang sah dengan ideology komunis. 

113. E. Penipuan dan Penyelewengan dana 

114. C. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya 



115. B. D .N. Aidit 

116. B. sudra 

117. B. Kalasan 

118. A. Sulawesi 

119. B. Telaga Batu 

120. C. Raka i Pikatan 

121. A. Mpu kanwa 

122. D. J. Pijnapel 

123. B. Pengaruh Islam lebih dahulu mencapai daratan Cina ketimbang ke Indonesia 

124. B. Hikayat Raja-Raja Pasai 

125. B. Sultan Baabullah 

126. D. Dr. Snouck Horgronje 

127. B. Kalimantan Selatan 

128. E. Dipati Unus 

129. E. Glory 

130. D. Hirosima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Sekutu 

131. C. Moh. Hatta 

132. A. Pembentukan 12 menteri Departemen dan 4 kementrian Negara yang bertugas 
membantu presiden 

133. A. Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah Indonesia masih ada 

134. A. Presiden dan wakil presiden ditawan oleh belanda 

135. A. Australia, belgia, amerika serikat 

136. D. 5 Oktober 

137. B. Dr. Karyadi 

138. E. Karya 

139. B. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I 

140. D. Alex Kawilarang 

141. E. Operasi Siaga 

142. B. PNI 

143. E. Pembentukan DPR GR 



144. E. Menteri bertanggung)'awab terhadap DPR 

145. B. Sultan Ali Mughayat Syah 

146. D. 2, 3 dan 4 

147. C. tetap setia pada kebenaran dan menolak kerjasama dengan penjajah 

148. A. keinginan untuk mencapai kebebasan 

149. A. menolak kebudayaan barat 

150. C. belum adanya semangat persatuan nasional 

151. A. Volksraads 

152. D. 3 dan 5 

153. B. digunakannya bahasa Indonesia sebagai pengantar di sekolah 

154. D. Bekal dalam pembentukan Tentara Indonesia 

155. A. wilayah Indonesia di bawah kekuasaan militer 

156. C. Tonarigumi dan Romusha 

157. C. menggunakan organisasi modem dalam melawan penjajah 

158. B. membentuk Negara Asia Timur Raya 

159. C. Ki Hajar Dewantara, Drs. Moh. Hatta, K.H. Mas Mansyur dan Ir. Sukamo 

160. D. bangkitnya rasa harga diri bangsa Asia 

161. E. Suwardi Suryaningrat 

162. E. lahir di negara yang sedang menjajah bangsanya 

163. B. Suwardi Suryaningrat 

164. C. Gabungan Politik Indonesia 

165. A. Indische party 

166. D. Majelis Islam ATa Indonesia 

167. C. Keimin Bunka Sidhoso 

168. A. Kumiai 

169. D. menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Jepang 

170. E. kekayaan sumber daya alam yang besar 

171. B. Satyagraha 

172. C. untuk menjauhkan dari pengaruh Jepang 

173. A. Dasar Indonesia Merdeka 



174. B. Seinendan 

175. D. Perundingan Kalijati 

176. E. Kumiai 

177. B. penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah 

178. E. Keimin Bunka Sidhoso 

179. D. mendapatkan bantuan dalam menghadapi perang pasifik 

180. C. 2 dan 4 

181. B. adanya jaminan keselamatan bagi pemimpin bangsa 

182. E. naskah ketikan yang ditandatangani Sukarno-Hatta 

183. D. keharusan melakukan seiheirei 

184. B. agar tidak mengundang kemarahan tentara Serikat 

185. E. memilih Presiden dan Wakil Presiden 

186. A. Madura 

187. C. sebagai organisasi keamanan dan ketentraman daerah setempat 

188. D. Inggris memasukkan candu secara besar-besaran ke Cina tanpa membayar bea 
cukai 

189. A. Inggris mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Mesir 

190. E. bangkitnya harga diri bangsa-bangsa Asia Afrika sehingga menimbulkan 
kesadaran nasional 

191. C. memberikan pemerintahan sendiri 

192. B. Atlantic Charter 

193. D. Agresi Militer Belanda II 

194. E. 3, 4 dan 5 

195. E. Ksatria 

196. E. Perdagangan 

197. C. Bidang kemasyarakatan, adanya masyarakat mocopat 

198. A. Mpu Prapanca 

199. c. Kedatangan annada portugis di maluku 

200. b.Joyoboyo 

201. AruPalaka 



202. b. Hak mengadakan perjanjian dengan negara lain 

203. d. Perhimpunan Indonesia 

204. c. Perang kemerdekaan Amerika 

205. a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik 

206. a. Untuk memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia yang bebas 

207. e. GAPI 

208. c. Mendapatkan bantuan dalam menghadapi perang pasifik 

209. c. Ahmad soebardjo 

210. c. Jenderal Terauchi 

211. D. Menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang 

212. b. A.W.SMallaby 

213. b. Negara Indonesia Timur 

214. a. Belanda menuntut agar pasukanTRI meninggalkan Bandung 

215. c. Linggarjati 

216. a. Indonesia semakin mendapat dukungan di dunia intemaasional 

217. d. Mempertahankan kelangsungan pemerintahan Indonesia setelah Agresi militer 
Belanda II 

218. d. Keputusan perundingan Renville mengakibatkan wilayah RI menjadi semakin 
sempit 

219. b. Menghancurkan RI dan mengakhiri sebagai satuan ketatanegaraan 

220. d. PRRI 

221. c. Terjadinya peristiwa tanjung Morawa 

222. c. Penolakan pemerintah terhadap keinginan kahar muzakkar mengenai anggota 
KGSS 

223. a. Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret 

224. b. Menempatkan PKI sebagai unsur yang sah dalam pemerintahan 

225. E. Arab 

226. A. Unik 

227. E. memory 

228. A. Valid 



229. A. Berdasarkan fakta yang ada 

230. B. urutan waktu terjadinya peristiwa 

231. B. Spencer 

232. E. Menghargai jasa para pahlawan 

233. A. Kataris 

234. B. mesozoikum 

235. D. semua jawaban benar 

236. C. Choper 

237. B. Pacitan dan Trinil 

238. E. Paleolitikum 

239. A. Manusia 

240. E. Lingkungan tempat tinggal 

241. C. Dinamis 

242. D. cerita lisan 

243. D. tradisi budaya melalui dongeng 

244. D. Pemeriksaan 

245. D. Relevansi sumber dengan masalah 

246. A. Regionalsentris 

247. B. Yunani 

248. B. silsilah keluarga 



